fr ^ 



P R O M O 











Bab 16 


Promo-promo 


Agar produk dari bisnis anda dapat di kenal 
masyarakat, maka dalam pemasarannya anda 
perlu melakuakn promosi (promo) mengenai produk 
anda. Promosi ¡ni dapat anda lakukan baik via online 
maupun offline, dengan iklan, brosurataupun banner. 
Promosi merupakan suatu bagian dan faktor 
pendukung penting dalam dunia bisnis sehingga 
tidak sedikit yang reía melakukan promosi secara 
besar- besaran. Dengan adanya kegiatan promosi, 
maka diharapkan akan terjadinya peningkatan 
angka penjualan dan 


2 


keuntungan. Untuk lebih memahami peran 

promosi, maka anda perlu mengetahui pengertian, 
fungsi/tujuan serta manfaat promosi. 

Promosi berawal dari ,¡de penjualan yang tidak 
lain adalah langkah untuk terus mengembangkan 
produksi perusahaan. Catat semua ide yang telah 
anda rencanakan baik itu untukjangka panjang dan 
jangka pendek. Setelah barang selesai diproduksi 
langkah selanjutnya bagaiamana cara menjual 
barang hingga habis. Terkadang ide muncul begitu 
saja dimana dan kapan saja. Alangkah baiknya bila 
menemukan ide segera dicatat. 


3 


Anda bisa meniru langkah orang lain 

untuk ide penjualan yaitu amati dengan cermat, tiru 
dengan sebaik -baiknya dan modifikasi dengan ide 
yang sudah dikumpulkan. Pelanggan bisa memotivasi 
penjualan kemana arahnya akan pergi. Catat semua 
¡de dalam buku ketika membuka dan membacanya 
kembali anda akan ¡ngat banyak ide cermelang yang 
bisa dijalankan. Jangan sampai anda mati ide dalam 
penjualan karena puncak pengukuran kesuksesan 
perusahaan berada dalam proses penjualan. 

1. Pengertian 


4 


Promosi (promo) adalah usaha 

untuk memberitahukan atau menawarka 
produkataujasa pada konsumendengantujuan 
menarik calón konsumen untuk membeli 
produk atau jasa. Promosi juga diartikan 
sebagai usaha pemasaran yang bertujuan 
untuk mempengaruhi konsumen sehingga 
terdorong untuk melakukan transaksi jual 
beli barang atau jasa. Melakukan promosi 
tentunya melibatkan komunikasi dengan calón 
konsumen sehingga kemampuan untuk bisa 
komunikatif dengan konsumen sangat penting 
karena pelaku promosi harus bisa 


5 


membujuk serta mempengaruhi calón 
konsumennya. 

Dalam praktik promosi, promosi mencakup 

penjualan perseorangan, dan penjualan 

massal. Pada prakteknya, meski pelaksanaan 

promosi di lakukan oleh penjual/produsen, 

terkadang pihak konsumen juga secara tidak 

langsung bisa ikut menjadi agen promosi, yaitu 

dengan menjadi reseller atau menginfokan di 

media online bahwa ia sedang menggunakan/ 

memakai produkanda. 

Lebih jauh lagi ketika and 

amelakukan promosi, pastikan anda 


6 


memiliki tujuan yang jelas dan pasti 

sehingga promosi yang anda lakukan tidak sia- 
sia, karena tujuan promosi merupakan dasar 
dalam keseluruhan program promosi. Terlebih 
lagi, dengan di tunjang oleh teknologi modern 
di dunia online, maka anda bisa memanfaatkan 
aplikasi chat android dan jejarign sosial anda 
untukmemperluasjangakauan promosi produk 
anda, dan promosi anda akan lebih banyak di 
lihat oleh masyarakat. 

Sebelum anda melakukan promosi anda 

baiknya mengenal lebih dulu tenatng 


7 


Tips dan Triks Menyusun Strategi 
Pemasaran 


Bagi anda yang baru memulai bisnis dan masih 
mengalami kesulitan mengenai bagaimana cara 
mempromosikan dan memperkenalkan produkmu 
pada khalayak, berikut beberapa tips dan trik yang 
patut anda jadikan referensi: 

Konsistensi 


Konsistensi merupakan suatu upaya yang dilakukan 
secara terus menerus/ajeg terlepas dari berbagai 
hambatan ataupun rintangan yang akan 
menghadang. 


8 


Konsistensi ini harus diterapkan saat anda 

menjalankan bisnis termasuk dalam melakukan 
strategi pemasaran. Misalkan konsistensi dalam 
menentukan area pemasaran, terlebih dahulu 
disusun perencanaan pemasaran mengenai lokasi- 
lokasi target pemasaran dan selanjutnya pada 
realisasi pemasaran dilakukan secara konsisten. 
Konsistensi dapat memberikan keuntungan pada 
cost atau biaya yang digunakan dalam pemasaran, 
serta meningkatkan efektivitas dari penciptaan 
merek. 


Perencanaan 


9 


Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, 

perencanaan itu perlu diprioritaskan dalam suatu 
usaha atau bisnis termasuk kegiatan marketing-nya. 
Kegiatan pemasaran yang dilakukan serta-merta 
tanpa mempertimbangkan strength, weakness, 
opportunity, serta threat pada akhirnya akan 
memberikan hasil yang sia-sia. Perencanaan atau 
planning dalam pemasaran dapat meliputi beberapa 
hal misalnya mengenai anggaran marketing, strategi 
marketing, jangka waktu marketing (pendek/ 
menengah/panjang), dan hal-hal penting lainnya 
yang berhubungan dengan marketing. 


10 


Strategi 


Setelah anda menyusun perencanaan mengenai 
berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan 
pemasaran produk atau usahamu, hal yang 
selanjutnya perlu dilakukan ialah menyusun strategi 
yang sesuai. Strategi dalam pemasaran ini ialah upaya 
yang digunakan untuk mendukung perencanaan 
agar berjalan baik saat realisasi. Beberapa hal 
yang dapat diterapkan untuk strategi pemasaran 
misalnya ialah penentuan target khalayak yang 
dituju, bagaimana cara menangkap 


11 


hati para konsumen, bagaimana cara 

mempertahankan dan meningkatkan loyalitas 
konsumen, dan beberapa hal-hal penting yang 
bertujuan untuk meningkatkan keuntungan 
perusahaan. 


Target Market 


Dalam menyusun strategi pemasaran satu hal yang 
harus diingat ialah menentukan dan mendefinisikan 
mengenai khalayakatau market yang menjadi target. 
Dalam hal ini misalnya menentukan segmentasi 
dari market dengan mengkategorikan berdasarkan 
status ekonomi sosial (SES), 


12 


atau berdasarkan kategori lainnya. 

Penentuan target market ini bisa juga berdasar 
pada kluster atau area yang akan disasar, ataupun 
berdasarkan hal-hal lain yang sejalan dengan 
tercapainya target market. Dengan menentukan 
serta menedefinisikan target market yang dituju akan 
memberikan kemudahan pada realisasi kegiatan 
pemasaran. 


Anggaran 


Rencana anggaran merupakan hal yang harus 
direncakan dalam menyusun strategi marketing. 
Dalam menyusun anggaran 


13 


memerlukan ketelitian serta keakuratan 

sehingga dapat memberikan rincian yang akurat 
mengenai alokasi yang digunakan untuk strategi 
pemasaran. 

1. Marketing Mix 

Penyusunan strategi marketing menerapkan pula 
marketing mix. Marketing mix meliputi hal-hal yang 
berkaitan dengan produk, harga, tempat, dan 
promosi. Hal ini misalnya mengenai pertimbangan 
ulang produk atau jasa yang ditawarkan, harga 
yang sesuai, area distribusi dan target market yang 
dituju serta bagaimanan upaya promosi yang 

tepat untuk diterapkan. 

2. Website 


14 


Salah satu media pemasaran yang paling 

efektif saat ini ialah media online misalnya website, 

Twitter, Facebook ataupun Instagram. Hal ini 

dikarenakan di era saat ini media online khususnya 

website merupakan sumber utama referensi 

konsumen dalam menentukan preferensi dalam 

mengonsumsi. Dengan memiliki website sebagai 

sarana utama pemasaran produkakan meningkatkan 

jumlah penjualan produk. 

3. Branding 

Branding merupakan suatu upaya untuk menjadikan 
produk atau jasa dari suatu bisnis menjadi lebih 
dikenal khalayakatau konsumen. Secara sederhana 
branding 


15 


merupakan cara untuk membuat konsumen 

aware terhadap produk dari usaha bisnis yang anda 
miliki. Besar ataupun kecil skala usaha yang anda 
miliki alangkah lebih baik apabila memiliki brand 

yang dapat membedakan dengan produk lainnya. 

4. Promosi dan Iklan 

Salah satu kegiatan dalam menyusun strategi 
marketing yakni melakukan promosi dan iklan. 
Dengan menerapkan strategi promosi dan iklan 
yang efektif akan mampu meningkatkan penjualan 
dari produk. 

5. Customer Relationship Management 
Selain hal-hal tersebut dalam strategi 
marketing, pengelolaan hubungan dengan 
pelanggan pun menjadi hal yang patut 


16 


diperhatikan. Pengelolaan konsumen ini 

berkaitan dengan penjagaan loyalitas dan konsistensi 
konsumen. Upaya-upaya ini dapat diwujudkan 
dengan memberikan benefit kepada konsumen 
misalnya dengan member card, diskon, doorprize 
dan hal-hal menarik lainnya. 

Tips dan trik tersebut patut anda jadikan rujukan 
dalam pengelolaan bisnis anda. Kecil ataupun 
besar skala usaha yang anda miliki bukan menjadi 
alasan untuk tidak menerapkan strategi pemasaran 
yang baik. Dengan menerapkan strategi pemasaran 
dapat membuat usaha anda berkembang ke arah 
yang lebih baik. 


17 


Ok, setelah in¡ kita akan masuk ke teknis 

pelaksanaan strategi marketing, mulai dari teknik- 
teknik marketing yang cocokditerapkan oleh pemula. 

5 Prinsip Dasar Marketing Untuk Pemula Anda 
adalah marketer pemula? Belum tahu apa 
yang harus dikerjakan? Lakukan saja hal- 
hal sederhana berikut. Walaupun 
terkesan simpel, jika dilakukan secara terus- 
menerus dan konsisten, anda bisa memetik 
keuntungan yang signifkan. 

1. Mengenali produk 

Marketing hampir sama dengan presentasi atau 
berpidato, sebelum naik ke podium 


18 


anda harus mengetahui tema dan 

menguasai isi naskah, dengan begitu anda tidak akan 
mengalami kesulitan menjawab berbagai pertanyaan 
yang diajukan. Begitu pula halnya dalam marketing, 
sebelum mencari pelanggan untuk memasarkan 
produk, anda harus sudah tahu apa yang akan anda 
pasarkan dan anda juga harus sudah siap dengan 
berbagai serangan pertanyaan dari calón konsumen. 
Jadi kenalilah produk anda (anda bisa bertanya 
kepada sénior atau mencari di internet jika ada 
informasi yang kurang jelas), dengan begitu anda 
sudah siap untuk memasarkan produk anda. 


19 


2. Jangan emosional dan mudah marah saat 
melakukan presentasi produkmu 

Jika anda adalah tipe orang yang gampang tersulut 
emosinya atau temperamental, sebaiknya anda 

menahan diri anda ketika sedang memasarkan 
produk. Bukan tidak mungkin beberapa calón 

konsumen yang anda temui adalah tipe orang yang 
sangat menjengkelkan, bertele-tele dan akhirnya 
tidak membeli apa pun. Jadi kuasai dan kendalikan 
diri anda terhadap orang-orang seperti ini dan 
perbanyaklah bersabar. Ini adalah cobaan terberat 
dalam marketing, jika mereka bertanya maka 

jawablah pertanyaan mereka (bagus atau tidaknya 
jawaban anda juga bisa mempengaruhi 


20 


calón konsumen). Meskipun anda merasa 

sebal dengan konsumen yang terus bertanya, 
sebaiknya anda tetap bersikap sopan dan tersenyum. 
Bagaimana pun juga, mereka adalah target. It's ok? 

3. Jangan hanya mementingkan hasil akhir 

Ini sangat penting bagi anda para pemula. Kenapa? 
Karena ketika interview kerja anda pasti ditanya 
"apakah anda siap bekerja dengan target?" kemudian 
"Jika anda tidak mencapai target apakah anda siap 
mengundurkan diri?" ini akan menjadi pertanyaan 
yang sangat menakutkan karena anda pasti menjawab 
"Ya" agar bisa diterima bekerja. Bukan begitu? 


21 


Dan ketika diterima bekerja akhirnya ¡ni 

menjadi sebuah beban yang harusditanggung karena 
anda takut dipecat jika penjualan tidak mencapai 
target. 

Banyak orang yang salah kaprah dengan hal ini 
sehingga seringkali mereka menghabiskan energi 
pada pertanyaan "Apa yang akan saya lakukan jika 
tidak mencapai target?" dan hasilnya yang muncul 
adalah energy positif. Sedangkan pertanyaan yang 
harus anda jawab sebenarnya adalah "Bagaimana 
saya bisa mencapai target?" 

Jadi fokuskan diri anda pada strategi untuk mencapai 
target bukan hasil akhir yang kita semua juga tidak 
tahu jawabannya. Danjangan takut pada target yang 
harus dicapai, 


22 


buang semua pikiran negative yang ada di 

otak anda dan berproseslah secara maksimal. 
Karena hasil yang anda dapatkan adalah sesuai 
dengan usaha yang anda lakukan saat proses. 

4. Mindset 

Kalau anda adalah seorang telemarketer pemula, 
maka anda wajib merubah mindset anda terhadap 
penolakan. 

Kenapa? Karena kita harus memiliki pola pikir 
bagaimana merubah penolakan atau tidak jadi 
membeli menjadi menunda pembeli. Contohnya, 
anda sedang menawarkan sebuah produk kepada 
teman anda dan kemudian día menolaknya, maka 


23 


biarkan dia menolak tapi anda jangan 

pernah melupakannya begitu saja karena dia 
tidak membeli produk anda, anda harus tetap 
berhubungan dengan teman anda, misalnya lewat 
sms, email, telepon dll. Karena mungkin dia akan 
berubah pikiran dan membeli produk anda. Siapa 
tahu? 

Jadi jika ada yang menolak produk anda, maka anda 
harus tetap oprtimis pada calón konsumen yang 
datang selanjutnya guys. 

5. Komunikasi 

Ini adalah prinsip paling dasar dalam marketing, 
sebagai marketer anda diharuskan bisa melakukan 
komunikasi dengan pelanggan anda agar produk 
anda 


24 


terjual. Jadi ketika anda bertemu dengan 

banyak orang, anda bisa langsung menghampiri 
mereka dan berbasa-basi tentang produk anda, 
jangan hanyadudukdiam dan menunggu ada orang 
yang akan menghampiri anda, karena itu mustahil 
kecuali anda sudah membuka toko di tepi jalan. 

Nah, simpel kan? Tapi, tunggu dulu. Dalam marketing, 
ada pula berbagai metode yang nggak boleh 
dilakukan. Metode-metode tersebut keliatannya 
ampuh, tapi ternyata udah kuno dan nggak cocok 
lagi diterapkan di masa kini. Seperti apa metode 
tersebut? Ini penjelasannya: 


25 


Tinggalkan Teknik Marketing yang Sudah 
Kuno ini 

Jaman sudah berubah, pola pikir konsumen juga 
sudah berubah. Dan ¡ni adalah saatnya anda juga 
harus berubah, ganti strategi marketing anda yang 
sudah kuno dan temukan cara baru untuk menarik 
pelanggan. Di bawah ini saya akan menuliskan 
beberapa teknik marketing yang sudah harus anda 
tinggalkan. 

1. Tinggalkan brosur 

Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kebanyakan 
orang yang menerima brosur 


26 


pasti akan membuang brosur yang anda 

berikan ke tong sampah. Apalagi jika anda memberi 
brosur dengan cara sedikit memaksa, seperti 
mengejar pelanggan yang tidak mau menerima 
brosuranda (saya banyak menemui kejadian seperti 
ini di malí). Jadi mulai sekarang, tinggalkanlah 
brosur anda, selain untuk menghemat uang untuk 
membuat brosur lebih baik anda memikirkan teknik 
yang lain untuk membuat orang lain merasa tertarik 
dan membeli produk yang anda tawarkan. Catatan, 
tinggalkan juga cara lama dengan menempel 
brosur di tiang listrik, dinding dan di dekat 
lampu lalu-lintas. Percayalah, tidak akan ada yang 
membacanya apalagi 


27 


dengan brosur yang kecil seperti itu. Jadi 

sebaiknya simpan uang dan tenaga anda untuk 
memikirkan cara yang lebih efektif tapi membawa 
hasil. 

2. Menjebak, memaksa konsumen untuk datang ke 
website-mu 

Jika konsumen online di masa lalu lebih mudah 
tertipu dengan arahan anda sehingga anda lebih 
mudah mengarahkan mereka ke halaman toko 
online anda dan anda bisa menjebak mereka dengan 
kebutuhan palsu untuk membeli barang- barang 
yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan. 
Maka hari ini adalah berbeda, konsumen hari ini 
lebih pandai 


28 


melihat dan menilai cara pemasaran anda. 

Jadi sebaiknya hindari cara ini dan mulai melihat apa 
yang benar-benar mereka butuhkan. 

3. Mengirim e-mail tentang produk anda secara acak 

dan asal-asalan 
Kenapa? 

Karena cara ini benar-benar tidak efektif kecuali jika 
anda tahu atau mengenal mereka, kebiasaan 
membeli mereka, dan barang apa yang mereka 
butuhkan (karena sangat tidak mungkin anda bisa 
mengetahui kebiasaan orang lain, kecuali anda 
memang ditakdirkan untuk menjadi peramal dan 
sayangnya tidak ada orang yang percaya 


29 


dengan ramalan). Jika anda mengirim e- 

mail, pastikan ¡tu dalam bentuk surat bukan kartu 
pos dan pastikan jika anda memang menawarkan 
sesuatu yang memiliki nilai dan dibutuhkan. Misalnya, 
memberikan sampel gratis dank upon yang masih 
berlaku (bukan kupon kadaluarsa). Apakah anda 
sudah mengerti? 


4. Terlalu berpatokan pada statistik 

Jangan pernah mengandalkan data statistic dari 
sebuah lembaga dan blah, blah. Karena orang 
yang tidak menguji dan melakukan análisis sendiri 
terhadap produk yang mereka pasarkan adalah 
orang yang 


30 


ditakdirkan untuk gagal (mungkin kata-kata 

ini terlalu kejam, tapi memang begitulah realita yang 
ada). Jadi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan 
anda perlu fokus dan mencoba sendiri sebuah cara 
untuk membuktikan apakah strategi tersebut berhasil 
atau tidak, bukan mengandalkan kata dari orang lain. 


5. Jangan memberikan testimoni palsu Biasanya 
banyak orang yang menggunakan testimony 
palsu untuk menarik perhatian konsumen agar 
memberi produk mereka, kalau tidak terstimoni 
hasil karangan anda 


31 


sendiri makan ¡tu adalah testimony dari 

orang yang sengaja dibayar atau dari tetangga dan 

teman sendiri. Sebaiknya anda tidak menggunakan 

strategi seperti ini lagi sekarang. 

Kenapa? Karena pelanggan sudah lebih 

pintarmemilah produkyangsudahterbuktidan hanya 
abal-abal, yang parahnya lagi anda bisa dituntut 
dan mendekam di penjara jika ada konsumen 
yang melaporkan jika produk yang anda jual 
palsu. Oleh karena itu, sebaiknya tunjukkan kualitas 
produk anda dan biarkan mereka membuktikan 
sendiri. Ini penting untuk kredibilitas pihak ketiga 
dan membangun kepercayaan konsumen anda. 


32 


Nah, sekarang kita coba masuk ke teknik- 

teknik marketing yang sebenarnya. Seperti yang kita 
tahu, ada sangat banyakteori marketing di dunia ini. 
Saya mencoba merangkum 51 di antaranya, yang 
kira-kira masih relevan dan cocok untuk diterapkan. 
Berikut 

2. Fungsi dan tujuan 

Pelaku promosi tentunya memiliki tujuan 
dalam usaha mempromosikan produknya, 
tujuan dari pelaku promosi yaitu; 

> Menyebarkan informasi produk 
kepada target pasar potensial 


33 


Agar calón konsumen 


mengenal produkanda, makaanda harus 
melakukan promosi sebagai bagian 
dari menyebarkan ¡nformasi. Ketiak 
anda menyebarkan ¡nformasi mengenai 
produk anda melalui promosi, maka 
anda juga perlu menenetukan target 
konsumen untuk promosi anda, agar 
lebih mudah mencapai target. Dengan 
menentukan target pasar terlebih 
dahulu, maka akan mempermudah 
kerja anda. 


34 


> Untuk mendapatkan kenaikan 
penjualan dan profit/laba 

Promosi yang anda lakukan 
memiliki fungsi dan tujuan yang tidak 
lain adalah untuk menaikkan penjualan. 
Jika promosi anda mampu menarik 
perhatian yang besar, maka permintaan 
penjualan anda juga akan semakin naik 
dan salag satu produk anda berpotensi 
menjadi best-seller. 

> Untuk mendapatkan pelanggan baru 
dan menjaga kesetiaan pelanggan 


35 


Dengan 


melakukan 


promosi anda bisa mendapatkan 
pelanggan baru dan menignkatkan 
jumalah pelanggan anda. Sekain besar 
dan luar jangkauan promosi yang anda 
lakukan maka akan semakin besar 
peluang anda untuk mendapatkan 
lebih banyak pelanggan. Promosi yang 
anda lakuakan ini juga dapat menjaga 
loyalitas and adengan pelanggan lama 
anda, dan membangun hubungan baru 
dengan pelanggan baru. 


36 


> Untuk menjaga kestabilan 

penjualan ketika terjadi lesu pasar 
Promosi juga berguna untuk 
menjaga kestabilan bisnis anda ketika 
permintaan menurun. Tentunya 
dengah di barengi diskon atau bonus 
sehingga pelanggan akan tertarik untuk 
memanfaatkan kesempatan diskon dan 
bonus. Dengan melakukan promosi 
seccara berkala, maka bisnis anda akan 
tetap eksis untuk jangaka waktu yang 
lama. 


37 


> Membedakan 


serta 


mengunggulkan produk 

dibanding produk pesaing 

Agar produk anda tampak lebih 
unggul di banding produk lain maka 
lakukan lah promosi secara besar- 
besaran, gunakan model atau berikan 
testimoni mengenai produk anda agar 
pelanggan merasa yakin dan mau 
membeli produk anda. Sediakan sample 
yang meyakinkan agar pelanggan 
tertarik dengan produk anda dan 
juga sebagai pembanding 


38 


antara produk anda dengan 
produk lain. 


> Membentuk citra produk di 
mata konsumen sesuai dengan yang 
diinginkan. 

Promosi dapat membantu anda 
untuk meningkatkan citra produk 
anda di mata konsumen. Jika anda 
melakukan promosi secara berkala, 
maka konsumen akan memandang 
usaha anda sebagai usaha yang up 
to date dalam memenuhi kebutuhan 
konsumen. Dengan begitu, 


39 


konsumena akan merasa 


nyaman dan loyal dalam menjadi 
pelangganandadanbilamemungkinkan, 
pelanggansetia anda akan menyebarkan 
produk anda kepada konsumen dengan 
cara berbagi cerita atau hanya sekedar 
menunjukkan produk anda vía jejaring 
sosial. 

3. Manfaat promosi 

Dalam dunia bisnis online, promosi 
memiliki sejumlah manfaat penting selain 
untuk melariskan produk anda, juga untuk 
meningkatkan usaha anda. 


40 


Beberapa manfaat dari promosi di 
dunia bisnis online yaitu; 

> Mengetahui produk yang 
diinginkan para konsumen 

Manfaat promosi yang pertama 
yaitu dengan adanya promosi anda 
bisa semakin tau mengenai produk 
apa yang di inginkan konsumen. 
Sehingga anda bisa semakin 
kreatif dan inovatif dalam menjual/ 
memproduksi produk baru. Dengan 
promosi, anda juga dapat secara 
langsung mengukur selera pasar 


41 


sehingga 

mengetahui 


anda bisa 
apa yang 

konsumen sukai dari produk 

anda dan apa ,yang tidak mereka 
sukai dari produKanda. 


> Mengetahui, tingkatkebutuhan 
konsumen akan suatu produk 

, . Dengan adanya promosi anda 
bisa mengetanui tingkat kebutuhan 
konsumen,.akan suata produk. Anda 
jadi memihki peta mengenai produk 
anda, mana yang 


42 


paling laris di pasaran maka 

itu lah yang akan anda perbanyak. Jika 
anda sudam mengetahui apa yang di 
narapka n konsumen dan apa ya,ng 
dibituhkan konsumen dari próduK 
anda, maka segera .tingkatkan mutu, 
kuahtas dan TengkapT Kekurangan 
pada produk anda. 


> Mengetahui cara , peingenalan dan 
penyampaian produk hmgga sampai 
ke konsumen 


43 


Promosi membantu anda 

mengenali. cara .p.engenalan dan 
penyampaian produk rríngga ke 
konsumen,. sehingga anda 
mengetahui, bagainfíana . su paya 
prodtik .anda bisa , di terima oleh 
masyarakat. , üntuk mengetahui 
pengenalan dan penyampaian, anda 
larcrs memiliki, kemampuan yang 
komumkatif dengan. konsumen 
anda. Seningaa anda bisa mengenal 
konsumen anda lebin dekat. 


44 


> Mengetahui harga yang 

sesuai dengan kondisi 
pasaran 

Uotuk mengatahui. harga ya,ng 
sesuai dengan .konsisi pasar dan 
konsumen^ndadapatmengetahuinya 
dengan melak.ukan promosi. Promosi 
akan memberi andá informasi secara 
íangsung tentang. kondis pasar serta 
harga yahg .di terima oleh konsumen 
pacía produk yang anda tawarkan. 


45 



> Mengetahui kondisi 

persaingan pasar dan cara 
menqatasinya 

Kegiatan , promosi akan 
mempantu anda, untuk mengetahui 
persaingan dalam pasar serta 
memberi. anda pengetahuan baru 
mengenai , cara-cara promosi ,yang 
efektnt Anda dapatterus belajar.dalam 
untuk mempromosikan proauk anda 
aengan ménggunkan strategi yang 
bervariasi. Prompsi juga .bermanfaaT 
untuk menjadi penndung 


46 


dari strategi pesaing bisnis 
yang agresif. 


4. Cara promosi 

, .Untuk. melakukan, promosi secara lúas di 
duma bisnis onljne, ada beberapa cara yang 
bisa anda gunakan yaitu; 


> Melalui e-mail 


Promosi melalui email/ 

emai marketing maka anda. a,gar 
emaiL promosi yang anda kirimkan 
efektif .maka anda perlu melakuakn 
campaign. Caranya, bualtal 


47 




daftar tujuan yang terperinci 


^ebelym ,anc(a mengirim, epi^il 


<epada calón konsumerí anda. Lalu 
<ehali target pasar, .anda seperti 
karakteristixnya, sehingga anda 
mengetanui kebutunan apa yang 
dibufuhakan konsumen. rnelalol 

anda. Kemudian, ciptakan 
menarik aaar konsumen 


enawaran 


penav 

brand 


oran.a yang menariK ag 
menjadi penasaran cr< 
mengulik brand , p 
Selamutnya, ketahuí 
raaan 


an , mencopa 
rodu< anda, 
ketahuí kebutuhan 


peianggah anda 


48 


dengan cara memberi 


an 

an 


idari, , .jawaban , , d 

S angan.ketika anda melakuk 

dengan peíanggan. 
ya, sampaikan pesan arida 
oada konsumen semabari anda iuaa 

ika l< 


Rí 


engemoangKa lanaing page a 


ría: 


> Melalui aplikasi chat 

Jika. anda.memilih .aplikasi chat 
androin untuk promosi. maka anda 
harus membuat grup. Berkan ñama 
grup penjualan anda dengan ñama 


49 




yanga menarik, foto serta 

informasi, yang ielas mengenai bisnis 
anda. Bila perlu, beri xeterangan 
mengenai, produk apa saja yang 
anda.jua . Jangan sungkan utnuK 
meminta bantuan kontajc anda untuk 
snare, mengenai produk yang anda 
tawarkan. Tambankan teman-teman 
ai kontak, anda .sebagai, member di 
grup, aphkasi. chat ahda. Gunakan 
gambar.atau video untuk melancarkan 
promosis anda. Lakukan promosi 
secara 


50 


berkala sehingga usaha anda 
akan tampak eksis dan up to date. 


> Media sosial 


. .Banyaknya media sosial atau 
jeja ring sosial seperti facebopk,twitter. 
instagram, da,n g+ dapatanda manfaat 
sebagai .med a .promosi. Di jejarmg 
sosiaí ini anda juga perlu membuaT 
grup yang berkaitan dengan bisnis 
anqa.Usanakan dalam Kolom about 
anda memberi detall 


51 



yang jelas mengenai produk 


anda,, turnan .serta apa saja yan 
andajuar. Isilan denqan konten yan. 
menarik yang berkaitan dengaf 
promosi anca. Gunakan foto pro 

yang menarik. Bila, oerlu set- 

rnengelurkan produk baru 

itu. sebagai gambar utama,_ 

video testímoni agar konsumen 
dapat, melinat dan .percaya dengan 
produk. .anda. Invite latí tenían^ 
teman leiarinq sosial anda sebaqai 
member di 


52 


grup anda. Sertakan hastag 


agar, dapat mebgalihkanDerhat an 
pembaca untuk mengulik íeb h 
aun menqenai produK yanq anda 
iawarkan. 


Pasanq iklan denqan 

spesifik C u • i ■ i 

, Sebagai langkan., pencarían 

karyawam, ., aqa baiknya , anda 
mefnpublikasikan.. lowqpgan pekerjaan 
darj usaba .anda di media massa. Koran, 
majalah dan internet adafab 


53 




beberapa contohnya. Jangan 



54 


pelamar yang tidak memenuhi 
kriteria harapan anda. 


, Untuk menumang promosi 
anda, maka anda luga,. perlu untuk 
mempelajarj skill prtpublic relations). 
Public refations mencakup seranqkaia.n 
aktivitas , yang lúas ,di mana, bisáis 
mengelola nuDungan dengan bagian 
yang berbeda darrmasyarcrkat, misan 
pelanggan, media, .masyarakat 
emasok, karyawan dan investor. 



55 




Tujuan utama dari public 
relations adalah : 



> Public relations, yangsering disingkat hanya 
untuk pr, menrímki beberapa 


56 


keunggulan dibandingkan iklan dalam 
hal promosi: 


o 


o 


Tidakada b aya.langsung dibuat untuk pr, 
meskipun bisms axan perlu metmbayar 
jntuk, departemen , pr sendiri afau 
consultan pr eksternal .. 

Pr ini b.isa. qibilang lebih . kuat, karena 
pesan bisnjs be.rkomunikasi melal.ui pr 
sering lebin, bisa dipercaya daripada 
dibayar untuk iklan 


, Namun tidak ada jaminan bahwa pr 
akan mencapai target pasarnya, 


57 



sedangkan ¡klan harus ditampilkan 


karena .ruang, di koran dibayar. Spon^orsbip 
adalan lems Ichusus nubunaan 



populer, te ruta ma 
sar. Sebuah bisnis a 

di 


ngan masyarakat dan 
.a denaanlaisnis vana 


atau in 


suatu, acara, tim atau 
membanaun brand. 
se 



emoangun Dranp. awareness. iuji 
kundemya .mungkin, untuk menekan L 
mandat sosial, ataur etika, tetapi kebanyakan 
sp.onsorsnip, , bena^benar, mem.ihki tlijuan 
primer untuk kepentingan komersial. 


58 


Masih banyak seluk beluk mengenai 

promosi, yang.perlu kita ketahui. Promosi yang 
aianggaseba.Oai langkan menariKpelanggan menjadi 
nal periting daíam dunia bisnis. Malea, aaa 

8 Langkah Menarik Pelanggan Online 
Shop 


Berbisms memang tidak dapat terlepas, dan, yang 
namanya pelanggan. . Pelanggan adalah nal, yang 
Dentina untuk mendommasi benalannya suatu bisnis. 
áegitupuñ dengan berbisms onrine shop. Melakukan 
DiSnis Online shop juga perlu membutuhkan 


59 




banyak pelanggan supaya produk yang 


ditawarkan.laku terjual.di khalayak masyarakat. 

berbisms omine snc 


. awarKan, 

Dalam . nal , mi, oeroisms omine snop 
menean pelanggan ataupun konsumen di, dur 
maya menjapj. alternatif yang baik. sehingi 
harus, memmki , cara atau, strateg tertentu supa 
mudan dikenal dan mudan . mendapatkan. 
Delanaaan memoercavai bisms vana du 


snop tentunva 
di. dunia 
a 


erni 



.... rnempercayai oisms yi...._ 
s online snob tentunva. narus 


.ie sn.op tentunya. 

angkah da am menjaíankan bisms 
daoat mendaoatkan foelanaaan vam 


pelanggan yang^§ai?yal<. 



60 


Mendapatkan banyak pelanggan memang 

tidak mudah apajagi bisnis yang dilakukan tidak 
salina tatap muka , dengan petanggan., ataupun 
konsumen. Tentunya harus mempunyar trik khusus 
supaya menqapatKan kepercayaan pelanggan, 
Dengan mendapatkan banyak, "Kepercayaan dari 
pelanggan secara otpmatis . akan. memngkatkan 
Jumlanpelanggan oro,duk bisnis onnne shop Anda. 
Ada banyaK.langkah untuk menarik pelanggan 
Online shOp di antaranya: 


l.,G,unakan aplikasi SEO atau mesin pencar SEO 
adalah nriesin pencan vana merupakan aplikasi 
khusus dalam web. StO biasanya 


61 




digunakan untuk aplikasi pencarían ¡nfomasí 

yang terkandung dalam web sehinqga peng.unjung 
web .akan mudan, mendapatkan , informasi. yang 
dnnginkan deng.an hanya menean, kata kunci ,saja. 
Dengan aplikasi SEO makajelas akan memudahkan 

S ara. pelanggan untuk menean produk ,yan.g 
iinginkan daríam, web tempat iklan pr.oduk bisnis 
pnlme, shop Anda dengan cepat sehingga akan 
bagyak peangaan yang tertarik berkunfung .ke 
wetísite oníine SnoRyang dualankan,, Disannping itu, 
SEO juga seba,ga.i álat untuk menarik simpati serta 
kepercayaan d.ari. para pelanggan karená dengan 
adanya aplikasi ini tentunya pelanggan ataupun 
konsumen akan 


62 


semakin percaya bahwa bisnis yang dikelola 

memang benar-b.enar nyata dan tídak hanya tipuan 
semata f . Untuk itu, supaya menar k mnat para 
pembeli ataupun pelarigdan, gunakanlah .aplikasi 
SEO dalam websiteiempariklan'produk bisnis online 
Anda. 


2.,Prom,osikan produk dengan iklan yang menarik , 
Iklan adaíah hal yang sangat pentmg uniuk menarik 
perhatjan para Renríbeíi. Apabila ikfan yang dibuat 
semakin menarik maka jumlah pengunjung dan 
pelanggan yang tertarik crengan,produk,yangrAnda 
tawarKan akan semak n banyak. Sqbaliknya, jika 
iklan yang dipasang dalam website tídak menarik 


63 


dan membosankan saat dilihat maka akan 
se.^jk¡t|Pelanggan yang tertarik dengan produkyang 


3. Adakan seminar vyebsite dalam pemasaran 
Hal mi lelasterasaasingbagi parapembácamengenai 
seminar website. Senríinar, webslte aqaían bentuk 
seminar onnne vang diadakan di website masing- 

Mengadakan seminar, website caranya 


masing. 
hanva i 
un 
c 

diungga 


anya mengimcíang seputar website pelanggannya 
ntuk sekedar nrielinat ata.upun me.ngunjungrwebsn:e 
an untuk mendapatkan iniormasi Seputar apa yang 
mnaaah daíam website yang mengadakan 


64 


seminar tersebut. Seminar website 

sebenarnya kurang menarik karena sekarang sudah 
jarang qitemukan sistem seperti ini agí. Bjasanya 
masyarakat.nanya mengandalkan praktís saja yaitu 
dengan update status terbaru dalam beberapa detik 
ataüpun rnenit. 


4. Tambahkan media pemasaran saat membuat iklan 
Media pemasaran adalah tambahan media¬ 


media yang menarik 
ataupurfvideosemn 
para pelanqqan ter 
Semaxin 



s.eperti gambar, fotografik 
lakanmen'ambanketertar kan 
ap produk yang dnklankan. 


65 



menarik media yang diunggah bersama 

iklan .maka akan semakin banyak, pelangaanyanq 
tertarik dengan prpduk yang aiiklankan. Selam nal 
diatas, menambankan media pemasaran secara 
tidak, langsungiuga akan mengenalkan produk 
kepada masayarakat dengan cepat: Ádanya apMka.si 
seperti fqtp dan video nfaka procfuk akari semakin 
mudan, dmafalkan masyarakat seninggan , produk 
yang ditawarkan akan,.lebin terkenal dan pelánggan 
tentunya akan menjadi semakin banyak. 


5. Gunakan aplikasi SEM saat mengiklankan produk 


66 


SEM adalah kata kunci dalam mesin pencari 



seííáp pel'ahg.qáñ menq'akset dan rhenjía^l<a.t’a kunci 


yanq P tl > la]i cffSi 
akan melinat ik 


r uat maka de 
ik an vanq A 


3 ^' 


n seketíka pelan 


jKap meiinat ik an yang Anaa ou,a 
?PC adalah. pe anq.garr akan .dik 
ika SEM ini tidaTc aixenakan biavc 


edan’ 


_enai b laya,,.. 

laya sama sekali. 



67 





6. Perbanyak pengaksesan menggunakan 
alat komunikasi 



aanyak pelanggan 
produk yang priklan 



alat komunikasi lainseperti js... 
tablet, maka pengaksesan tida 


mualan 

ti web, 

semakin 
mudah menemuon 
Denqan menqqunakan 


rtphpne ataupun 
terbatas. Selain 


itu, dengan menggunakan telepon genggam juga 
akan , rnemudankan pelanggan aalam menean 
produk yang diinginkan tanpa“harus menggunakan 
PC saat ingfn berbelanja online.snop Anda.iDengan 
demikian maka akan semakin 


68 


meningkat pelanggan dalam bisnis online 
shop yang tengah dijalankan. 


7. Promosikan produk di berbagai media online 

Media online adalah alat yang sangat cocok 

untuk, menqembangkan bisnis online,shop yang 
tengan, dijaíankan. "Dengan mengiklankan próduTc 
di media social íain, tentunya akan,semakin banyak 
masyarakatyang méngetahúi cfanjelas pembeli akan 
semaki.n 1 banyak..Seíain itu, d.engan mempr.omosikan 
melalui berbagai media sosial tain nnaka jelas akan 
ebih niucTah mengenalkan oisms .online .sriop Anda 
kepada masayarakat sehingga bisnis akan 


69 





mudah terkenal dan pelanggan akan 
meningkat dengan cepat. 


8. Adanya humas dalam bisms online shop 
Kehumasan, ielas sangat penting dalam 
rnemantau keluar pnasuKnya keuangan serta 
aliran konten bisms yang "tengah. díjala.nkan 
sehingga, akan semakín mudan dalam . . 
mengernbangkan bisnis, serta akan semakín mudah 
Dula dalarn mendapatkan banyak pelanggan 
tau konsumen tetap.Dáram meLalajKi 

;ehumasan tentuny.a seorang pebisnis. 

melakukan .huma"s sendii 


:an 


ti 

me 


t 


3K, .capa: meiai<uKan ,numas senairi, ini 
, mbutuhkan orang lain da am. memaptau pro 
dan, kqntra vang tirripul dari kegiatan bisnis yang 
dijalankan. Narnunjika 


70 


bisnis yang dijalankan masih tergolong kecil, 


humas, dapat .dilakukan sendjri demi.,menghemat 
eluaran keuangan pisnis. Demikian. sekilas 


pengeiuaran Keuangan pisnis. uemiKian, seKiias 
uraian tentang langxah aaían menarik pelangqan 
oníine shop. 


Agar lebih mantap , maka kami menambahkan 
tentang. strategi marketing sebagai oagian dari 
promosi. 


51 Teknik Marketing Saktí di Dunia Bisnis 


1. Cause Marketing 

Coba berikanlah alasan .ebih bagi .para oelanggan 
supaya, mereka .bersedia membelí produk anda. 
Lahgxah awal, coba 


71 





renungkan apa ¡nti dari bisnis anda. 

Kemudian, cari hal bermanfaat apa yang bisnis anda 
dapat.salur.kan baq\ masyaraKat yang membutuhkan 
sambil melib^tkan para pelanggan anda secara 
íangsung dalam 

kampanye produkmu. 


Contoh sebuah bisnis yang telah 
menerapkan teknik marketing ini adalah 

Toms Shoes. Tidak seperti bisnis lainnya 


yang melakukan promosi beli 1 gratis 1 

untuk , setiap .pembelian produk, Toms Shoes 
menyelenggárakan acara amaT di setiap transaksj 
pembelian sepatu. Jika oelanggan membeli 1 
basang sepatu, maka secara Iangsung mereka turut 
menyumbangkan 1 


72 


pasang sepatu juga untuk orang 

membutuhkan.Tentu saja lewat teknik ini, pelanggan 
akan.lebm reía membeli produk anda karena turut 
membantu orang lain. 


2. Cióse Range Marketing 

Pergunakanlah SMS, .wifi atau bluetooth untuk 
me.ngirimkan promosi produk maupun servís ke 
setiap ponsel atau gadget ain kepada para pelanggan 
atau calón, pelanggan dengarl jarak terdekaf. Ini 
akan membuat pesan terseout lebih personal dan 
angsung. mengenai target market .yang ses.uai. 
Narria la n darr Cióse. Range Marketing juga biasa 
disebut dengan Proximity Marketing. 


73 



3. Relationship Marketing 


Daripada anda terus berjualan produk saja, cp 
untuk membanaun relasi lebm dalam de 


m 


balah 
en 

menra 


memoangun reiasi 

eianggan.. Pelanggan yang merasa men 
agían, dan perusaínaan ande,akan merasa sen 
lengeluarkan uangnya untuk membel prod 
roctuk terbaru dannebih mencintai brand tersebut. 
anyak sekali pebisms tradisional menyadari fakta 



ini. 


Tidak jarang, pelanggan tersebut akan senantiasa 
membeli produk anda secara ognne tanpa cfatang ke 
:empat tersebut, serta mengikuti perkembangan 


74 


Selain itu, seringkali pelanggan akan 



ke teman- teman 
ungan baik dengan 


4. Transactional Marketing 

Menaikkan penj.ualap merupakan sebuah, perjalanan 

E ienantang.badisetiap sales ,atau penjual, .terutama 
agí bisnis ..dengan produk yang;^ sudan stabil 
penjualannyadi masvarakat. Agarpemuaíantersebut 
:erus stabil dan bankan menmgKat, maka pebisms 
larus berpikir lebm kreatif agar~bisa memenangkan 
hati pelanggan. 


75 







Salah satu cara umum adalah dengan 

memandng para pelanggan untuk , membeli 
menggunaKankupondandiSKon.Mengadakan promo 
pemoelian serta acara pada waktir tertentu juga 
merupakan ide bagus. Umumnya, para pengusana 
berskaía besar mengadakan acara promosi secara 
rutin untuk me.ngunaang para.pelanggan lama agar 
seíalu mengunjungi toko rhereka. 


5. Scarcity Marketing 


Dalam beb.era pa 



ngontrol ber cipa fanya'k prodtjk te'rs ebut"' dapat 
dartcan d , masyarakat pada wa.ktu ti 
sanya, produk buaian tanqai 


sanaat 


ita 


F 


a 
gan 


penting untuk 

erterítu. 
produk 


wa,..„ 
dan 


76 


tinggi menerapkan cara ini karena sulit 

unt.uk mendapatkan bahan mentah sebagai.bagian 
dari prp.duksi. Hanya pelanggan tertentu saja yang 
memiliki akses untuk membeti produk ini. 


Je.rkadang, para, marketer juga .menerapkan teknik 
ini, untulc membuat para pemben lebin penasaran 
t,rhadap produje m^ka. Seh.ggga, Pintean 


alean 

juga 
caja 
Cnina 
membuat 



... den 
den 


<in memn 

ba_ . _. 

n melu 


s 


at dan 


% P dií 


awar<an 


us. Roffs-Royce te la lí menerapkan 

■'kan sebuah 


igan ñama 
mobil ini I 


pcurKan seouan mpoii egisi 
Pnantom .secara terbatas dan 

il d< 


ini langsung terjual dengan cepat. 


77 






6. Word of Mouth Marketing 


Tekmk , ini adalah .sebuah 
secara lan( 
dengan or; 
orarrq sanqa 

tari- 


embaqian informasi 


ten 
iel 


pelanggan yang ga.pat menqapatKan inronjiasi 
berharga melalm aktivitas.tersebdt. Ciptakan juga 
febualt KeumRan, 9 t?u top.k yang dapat dfiafos 5 aat 


g oap, 

ergosip ria di caté, kampus/maupun tempat kerja. 



Word 

satu 


of Mouth,. para pelanggan 
sama lain serta 


dapat 


78 


mengetahui dengan pasti kualitas dari 

produk tersebut bukandari iklan. namun dari oranc 
yang telan menggunakannya. .Konon, testimprní 
atad pendapat lanasung. dari. pelanggan leaih 
terpercaya daripada ixían 01 teíevisí atauDillboarc. 


7. Cali to Action (CTA) Marketing 

eto.de jnj be,rupa .konvqrsi 
=b 


M 

website 
untuk mem 


nj berupa .konversi jumlah kunjunga 
dalam bentuk angka, kalimat,., atad gcafi 
untuK mempermudah penglinjung melihat staristi 
website ter¿ebut secara larigsung. Semakin banya 
kunjungantertera, tentu saja membuat kredibilftas 
sebuah website meningkat aimata pelanggan dan 
membuat mereka 


n 

l< 
< 

ak 

irías 


79 






percaya dalam 

pelanggan yang 
brodirkiersebut. 


bertransaksi. Buatlah 
bergerak untuk mendapatkan 


8. Viral Marketing 

Teknik ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah 
video yang. sangat ,umk dan. mempuat para 
pelanggan jngm membagikan video, mi kepada 
orang rain. Jika video tersebut terkenaJ, akanbanyak 
orangyanq membanas tentang.produk terseíbut dan 

g rodnk anqa menjadl p.usat perbatian.banyak orang. 
uatlah arti tersendiri dengan citra diri prdduk anda. 


80 


Setiap peluncuran produk baru, coba 

buatlah ciri khas te;rsendiri dari. produk tersebut 
daa, ciptakan .sebuaji momen dimana., pelanggan 
wajib memilikinya. Contonnya , saja iklan Coca 
Cola dengan tema share,. with , nappiness, yang 
mewajipkan setiap pembeli untuk rnpnnbuka DotQl 
Coca.Coa dengan bantuan botol .ramnya untuk 
menciptakan komumkasi di duma digital iní. 


9. Diversity Marketing 


B2t 


duk 
an 


Ciptakan sebuah 
segala kebutuhan 
budaya, rasa, kepehcaya 
Jangan 




t memenuhi 
agai segmen, 
lainnya. 


81 




mengkotak-kotakkan pelanggan karena hal 


rkemban.aan bisnjs.and 


anaa 


31 


ud 


im.akan menghambat pe 
p.ula.. Conton ya,ng palmg 
air mineral. Apabila produk ¿ 
s.emua orang, tentu saja penjualah akan sangat 


ah bran< 
Kan ol 


10. Undercover Marketing 



82 


keseluruhan kisahnya dan pergi ke bioskop 
untuk menyaksikan film secara langsung. 


11. Mass Marketing 



Perusahaan, Walmart telah menerapkan sistem ¡ni. 
Walmart adalah sebuah channef 


83 





supermarket terbesar dan sangat ahli dalam 

menerapkan mass marketing, agar prpduk.lebih 
muran dan vorume, penjüaJan ménjadi, besar. 
Seningga, para .pembeli tidak .pernan kehabisan 
barang dan selalu mendapat Marga terbaik. 


12. Seasonal Marketing 


Set aptahun, pasti terdapat bulan tertentu dimana 
andadapat menggaet .pelanggan baru. Contoinya 
saja badi usaha,. pariwisata, aan pernotelan dapat 
mengeluarkan d ¿kon pembeíian tiket pesawat 
maupun akomoaasi untuk. acara seperti natal, 
lebaran, dan lain sebagainya. Mesklpun 


84 


hanya sesaat, teknik ini dapat meningkatkan 
penjualan secara drastis. 


13. Public Relation Marketing 



85 





14. Online Marketing 


nilah , salah 
aanyak digu 
banner sar 



teknik marketing 


mpai, ... 
penqunjunq sebal 
menean 



ra 

_a 

erhatian 

pelanggan. Apapun teKniK omine marKetrng anda. 
selal.u tujukan , kepada .target market yang tepat 
dan lancran asal-asalan dalam memilin sebuanforum. 


cari ~ cara untuk mendapatkan pe 
an, Apapun teknik oníine marketin 


15. E-mail Marketing 

Adanya dunia internet membuat para pelanggan 
semakin sering mengecek e-mail 


86 


daripada membaca surat berupa kertas yang 

g ikirim melalui pos. , Oleh karena it,u, sekarang 
anyak. seka i pérusahaan noenggunakan e-matl 
selaágai .media , dalam mengirimxan brosur serta 
informasi .produk terbaru. Cara ini juga lebin cepat 
dan efektif, untuk bernubungan secara langsung 
dengan pelanggan. 


16. Evangelism Marketing 


saja agar oisa menoapatKan proouK terseL„...,_ 

orarig fepat can cocok, untuk merepresentasikan 
ciri lenas produk anda kepada orang lain. 


87 





Gambarkan bahwa produk tersebut dapat 

melebyi; dengan cjri khas pribadi parapelanggan 
melalui foto atau video agartampak lebin nyata. 


17. Event Marketing 

Membuatsebuah acara ,pada saat. tertentu adalah 
cara efekfifuntukmeninqkat^an pernualan. Serinqkali 


ara peianggan menean alasan 

-"--ntusebelurn rnemutusk 

nq dnnoink 




carp fertenfífspbelurp mejjiutu^kan untuíc.r^em?)^ 


proouKvang 
membeli barí 
menunggu pa 


emoen Daranq oermer 


nginKan, Contoinya sajajil 
brermerk, maka mereRc 
saat awal bulan dan ada disk 


on 


50%. 


88 


18. Offline Marketing 

Offline marketing tidak berarti tergusuratau punah 
keduoukannva, fcarena munculnya tekmk qnline 
marketing. .Sebafiknya, .panyak perusanaan ,be.sar 
memanfaatkan , nal umk, dari .offline marketing 
digabungkan dengan teknojogi terbaru., Biarkan 

e dlanggan merasakan secara langsung produk yang 
itawafkan daripacfa sekedar meíihat gambarnya 
saja di internet. 


19. Outbond Marketing 

Halutama dan tidak boleh dil.upakan, oleh pebisnis 
adalan.memberikan nformasi bagi calón pelanggan 
Rotensial agar.mereka tanu banwa anda serius 
dalam merijalankan 


89 



bisnis tersebut meskipun tergolong baru. 


Ketika Microsoft melakukan. peniualannya untuk 


pertama kan, mereka mengidenfmkasi kan, 
calón, pelanggan . potensjcN sebelum ,ak 
rnenqhubunqr (nasinq-m^sinip dari merek^ 



irn 
unt 


berte'mu secara angsung.Giatran men.cari pelanggan 
potensial ai ma^yarrakaf sampai bisnis anda benar- 
benar diketahui banyak orang. 


20. Direct Marketing 

Agar pelanggan senantiasa, mengingat anda, selalu 
berkomuniKasi dengan pelangcran maupun calón 
pelanggan secara larigsung.nnelalui e-mail. pesan, 
aembagian brosur, dan lain sebagainya. Pasarkan 
aroduk secara 


90 


langsung dengan metode terbuka agar 

semua prang dengan mudah rnelihatnya. Melalui 
□esan langsung, pelanggan luga merasa, lebih 
dipernatikan serta menaiKKan nnarproduk anda. 


21. Inbound Marketing 


Tidak , jarang , 
perusahaananda 

masing-masing. _,.. 

kesempatan tepat bagi anda untu 


N: 


akan 
ktríenanyaka 
n, . saa.t ini 


pe anqqan 
untu 



menghubun 
epentingann/a 
merupa<an 
menawarkap 


produk lam agar pelanggan dapat menambah 



91 







biarkan pembicaraan mengalir dengan 
sempurna. 


22. Freebie Marketing 

Apabila , produk, .anda ter.golong baru, coba 
terapkanlan Fr.eebje Marketing.. euatían .sebuan 
oromosi bagi-bagi produk gratis agar pelanggan 
aapat mencoba produk tersebut. Apabila produk 
bagus, maka tentu. saja peíanggan alean menean 
anda untgk pembel an kedua dan seterusnya. Coba 
juga menjua produk dengan harga dibawan 
raía-rata selania. periode waktu tertentu .untuk 
menaikkan kunjungan Re anggan. Cara ini juga 
dapat diterapkan oleh produk 


92 


lama untuk mengembalikan kedudukan 
bisnisnya ke tempat semula. 


23. Newsletter Marketing 

Cara ,seru untuk memprqmosikan., sebuah bisnis 
adalah dengan menulis sebuan artikeí sural kabar 
yana menggambarkan betapa berkualitasnya 
aerforma dariiaisnis anda. Melalui surat kabar, maka 
aencitraan yang baik akan terbentuk serta membuat 
aroduk lebib .terpercaya karena diliRut secara 
angsung.Kirimkan, sural kabar (surat kabar) secara 
rutfn untuk para pelanggan anda. 


24. Article Marketing 


93 



Bagi industri dimana keahlian sangat 


dihan 
laíin' 


ai, artikel. dapat menjadi, salah satij alat 
berpotensi untuk 


can Keannan perusa 
dibaqikan dalam ben 


naan. 
:uk arti 


mejioniolkan.pengetahuan 

nova si da 



U 


..... _ r ._,_ibagi.kan, un 

gan. Pelanggan akan, lebih yakin karena 
3 oercava anda mengetahui seluruh seluk beluk 

sa vana anda tawarki 


mengeríai próduk atau jasa yang anda tawarkan. 


25. Content Marketing 



94 


perusahaan anda untuk memenuhi apapun 

kebutuhan mereka.Cara ¡ni dapat menjadi efektif 
untuk mempengarunialam bawán sadar pefanggan 
tanpa memperjuaf belikan produk secara langsong. 


26. Tradeshow Marketing 

Banyak sekali produk yang harus, dicoba terlebih 
dahulu sebelum pemben mau melakukan pembehan 
ternadap .produk tersebut. Contphnya, saja, .tentu 
anda tiaak mau membefi sebuan mobíl., keluaran 
terbaru tanpa merasakan performa mobíl tersebut 
secara, langsun,g„ Olen karena ítulan, um.umnya 
perusahaan mobíl menyeaiakan fasmtas uji coba 
menyetir atau 


95 





test drive agar pelanggan dapat merasakan 

terlebih,. dahulu sebelum akhirnya memutuskan 
membeli. 



96 


27. Search Marketing 


ni, apabila ada beberá 
ikan bertanya ke orang- 

, menribuka na 
lebih baik da 



pa 
ora 
ama 
a 


pertanyaan, 
nq disekitar, 
n Gooale. 


1S 



a.t 

meiainKan 
Serta, 

perta.nyaan"ter¿ebut .sert 
tipe jawabanvang busa.c. 

manfaatkaníarí naT ini .dan' merangkaklah menja 
halaman teratas di mesin pencarían Google. 


ta. menyeaiaKan 
dipilin sesuka ha 
an merangKaKlan 


menjawa 
rbaaai 


ati. e M’a 


,1 


Google telah membantu banyak perusahaan untgk 

E iengembangkan bismsnya ke arah yang lebin 
aik. Sekecir apapun lingkup 


97 





bisnis anda, peluang menjadi bisnis 

nternasional dalam waktu singkat s.angatlah besar. 
Jibandinakan dengan iklan brasa di buku .telepon. 
lebin baiK beriklan di Goog e karena anda dapat 
menggaet seluruh orang di dunia untuk melinat 
prodtiKyangditawarkan. Internet memang metode 
sangat efekTif sekarang i ni. 


28. Direct Marketing 

Beriklan dan promosikanlah produk, dan servís 
kepa,da pelanggan dengan merlggunakan berbagai 
pera latan digTtaí termasuk. kompxiter, ponsej. .dan 
:ablet. Diaitai Marketina bisa dibilana memiliki ciri 


Knas sa 


igitai viarKeting Disa aionang mem 
ma dengan internet Marketing. 


98 


Ketika anda sudah mendapatkan daftar 


siapa saja target pelanggan, maka buatlah perjanjiai 
kerjsama., dengan beberapa kurir surat. untu. 
mendistribusikan katalog secara langsung di ruma 


pelanggan. 


Direct Marketing ada ah salah satu .cara efektif agar 
setiap informas! terbaru dapat .diperolen secara 
langsung bagi para, pelanggan, lama s.erta calón 
pelanggan potensial., Terdapat .banyak isu .negatif 
tentanq metode ini karena pelanggan tidak, ingin 
diganggu .dengan surat tidak .perftrng yang hanya 
memeotihi kofak s,urat mereka. Terapi, sebagai 
pebisnis .cerdas anda dapat menean cara rain 
yang lebin menarik 


99 







sehingga pelanggan selalu menanti-nanti 
kabarterbaru dari langsung dari perusahaan anda. 


29. Niche Marketing 

Menemukan sebuah .market, tersel.ub.ung .dan 
memenuhrsegala keputuhannya dapatdideskripfcikan 
sebagai salan satu dan sekian banyak resep ranasia 
untuk nriennRerlebar.sayap bisms drantara pesaingan 
ganas dari, kompetitor. Mari, uiencoba merigambil 
satu contohtipe bisms, yaitu bisn s seRatu^Terdapat 
banyakseKali permintaansepatu darsélurun penjüru 
punía dan banyak perusanaan.kelas atas berlQmba- 
lomba mencipiakan desain paling baru dan umk. 


100 


Diantara persaingan yang sungguh padat 



mengetanui ha ini, yaitu kébutuhan para pemain 
kateboard, untuk sepatu ,ya,ng cocok diqrunakan 
i papan skateboard rhasib belurn tersedia,nl)engan 
Derfokus, untuk memenuhi, pasar khusus. ini, v^ns 
mengembangkan bismsnya keseíuruh duma. 


30. Drip Marketing 

Drip Marketing juga terui.asuk dalam strategi 
komumkasi yang akan mengirimkan 


101 



sebuah pesan yang sudah disiapkan sejak 

ayval secara rutin dan dalam waktu ter.tentu yang 
akan dlaturoleh perusanaan. Pesan ini umumnya 
disebarkan dalam bentuk e-maií serta melalui social 
media. .Tujuannya, agar pelanggan , selalu mgat 
dan ,tahu banwa anda masihlrerada dalam bisriis 
tersebut. 


31. Community Marketing 

Ajaklah para pelanggan untuk ambil bagian dalam 
sebuah .p.ercakaparT antar pelanggan. Melalui 
fasilitas mi,, mereka akan méndapatkan kenalan 
dan kpmumtas baru, serta selalu teringat,,pada 
□roduk a,nda. Selajn itu, sediakan tempat khusus 
dimana pelanggan dapat menyalurkan aspirasi serta 


102 


kritik untuk memperbaiki kinerja perusahaan 
secara keseluruhan. 


S aripada .anda selalu m.embombardir, oelanggan 
eggan. iklan mengepai prod.uk, lebi,h. iaaik 

iendekatan lain vaitu 


ndc 

lerkom 


juga .menerapkan pendeicaian lain yait 
.unTkasi secara..langsung , dengan. mereka. 
Lara ini dipercaya lebih efektif.dan rneningkatkan 
rasa, loyalitas pelanggan., Se ain itu,, Cornmumty 
Marketing dapat. menjadi langkah awal untuk wora 
of mouth marketing. 


32. Social Media Marketing 

Seiring perkembangan teknologi dan menjamurnya 
pengguhaan internet ponsel, 


103 


bisa dikatakan bahwa mayoritas masyarakat 

mengenal .dan memiliki minimal .satu akun .social 
medía. Selain, menghemat. banvak biaya, iklan di 
sociaí media qapat memperkenafkan b.isnis dengan 
sangat cepat dan lua.s. Tida.k diperlukan banyak orang 
un,tcík mengatur iklan jn , sátu orang saja sudan 
cukup untulrberinteraksi dengan seluruh pelanggan. 


Bagi pebisnisyang masihawamdan baru menerbitkan 
akun social media untuk usananya, dapat memancing 
Relanggan untuk , mengikuti atau menjadi teman 
di social media, dengan cara membagikan produk 
gratis untuk sekian pengikut awal, 


104 


atau memberikan hadiah khusus bagi 

pelartggan , beruntung apabila telah mencapai 
aengiRut sebanyak 1 juta. 


33. Cross-Media Marketing 

Integrasikan beberapa.. media yang anda r miliki 
mernadi satu dan berikan kelengkapan mformasi 
tersebut kepada pelanggan. Maka„ anda , dapt 
mempuktikkan pada .pelanggan. bahwa bisnis 
tersebut memang bjsnis besar clan juga transparan 
aalam memberikan .informas.!. Pelanggan tentu akan 
leoin percaya ser.ta lebinvakin dalarn'menggunakan 
produk maupunjasa anda. 


34. Business to Business (B2B) Marketing 


105 




Didalam teknik B2B Marketing, antara 


individu. satu denqan I 


_..engan lainnya atau organisasi satu 

dengan lainnya akan bekerja sama. JadT, kerja sama 
ini memperbófenkan bisms Jersebut untuk Trieniual 

‘ ':empat bsms, r.ekannya 
salina mele;nqkapi " _J ‘ ' ■■ 

- -n.n. 


rQduknya , ai 
etulari papa 


ese 


atau mungkin menjual produk serúpa. 


enjua 
satu "sama^faiS 



106 


merupakan salah satu bentuk B2B dan telah 

bekerja sama dengan KFC untuk mendistribusikan 
produk mereka ke selurun gerai KFC. 


Sedangkan conto.h produk untuk digunakan secara 
pribadr sesuai kepentingan perusabaan adalan 
IBM atau, International Business Machines, Mereka 
menavyarkaji produk komputer untuk dig.unakan 
di berbagai, perusahaan, dan kantor pemerintahan 
diselurun duma, Produknya, pun berguna untuk 
memperlancar aktifitas di dalam orgamsasi tersebut. 


35. Promotional Marketing 


107 



Ini adalah salah satu strategi bisnis 


marketing 
keinginan 
Terdapat 
marketing 
diantaranya 
1. Kontes. 

sepan 



eberai 
untu 
dala 
etia 



didesain , untuk menstimujasi 
an membe i .sebuan produk. 
3 tekmk dari. , promotional 
membantu stimulasi tersebut, 


ua 



ara 




Mero' 


jcicmuuciu iciiaiiiv uiiiuiv 

Kontes akan memberikan 
ítabuap .seputar produk 
. Selain itu, anda.dapat 


sederet pelanggan baru melalui acara 


serta 


108 


2. Kupon. Berdasarkan survey, kupon 

engan, nominal .tertentu dap syarat pemhelian 
..nususdapa.t membantu perusanaapanda rpenaijckan 
jumlan penjualap produk serta, tingl 
pelanggan menjadi. semakin tmgcn. 
kuDotTmenauranai bjavaDromosikarei 




tfenh can nSntinyá aka'r 

agí, pelan- - 

menggupa 
ada ruginya bagi 


menaiKKc... 
kat kesadaran 

... Penggunaan 

urangi ojayapromosi.karena kupon yani 

n Kemba.li ke anda..Ditamba 


lantinya akan Kempaii Ke apga.,L|itamD 
ggan wajib membeli produk, lam untu 
kan .kupon .tersebut. Jadi, ,n.al . ini tida 
ya bagi bisnis, terutama bisnis baru. 


109 





3. Sampel. Memberikan beberapa tester 


Delian dalam 
t benar-benar 


sesuai 

secara 


kebutunan. Beberapa perusanaan makanan 
rutin memberikan tester makanan bukan untuk 
' pdnk, .tetapi agar pelanggan 

t meHfíumbai oroduk 


memperkenalkan prpdu 
seíak membeli laal dan I 


mereka. 


lagl dan lagi saat meríjumpai pr 


36. Ambush Marketing 


110 


Para pengiklan menggunakan strategi 

marketing ¡ni untuk menghubungkan produk 
mereka dengan acara-acara. menarik, tanpa perlu 
mengeluarkan uang untuk membayar biaya 
sportsor atau kerjasama. Tentu .saja, acara y.an.g 
diselenggarakan .narus selaras dengan karakteristiR 
usanaariaa.Disini, para pebjsnisdap.atmernanfaatkan 
acara untuk memperkenalkan bisnis mereka kepada 
target market yang tepat. 


37, Business to Cus.tonner 
Tujuan utama dari B2C 
untuk ..membuat para pembeir umum 
menjadi seorang pelanggan. Para marketer 



111 





didalam B2C akan memanfaatkan metode 

seperti tamp¡lan,menar¡k,,pembelian khusus, dis,kon. 
kupon dan aneka mode lainnya, untuk membuat 
para pembeíi mau membefi proquk tersebu.t. B2C 
marketing berfokus pada, transaksi dalam japgka 

S endek serta ingin mendapatkan pernatian lebin 
ari pelanggan secepat mungkin. 


38. Cloud Marketing 



112 


orang lain dengan mudah. Amazon.com 

telah menerapkan,. cara ini .untuk, memancing 
peíanggan m.embeh, buku digital, fi m„. dan juga 
acara lelevisi , aidalarp sebuan rak digital yang 
nanya dapat diakses píen pelanggan tersebut melaloi 
gadget pribadi mereka. 


39. Mobile Marketing 

Marketing melalui p.onsel sudah menjadi wab.ah 
didalam duma .bisnis. , .Terutanria,, .semenjak 
penggunaan smartpnonetelah meraja lela di.berbagai 
kalangan.dalampiasyaraKat. Mobile, Marketing dapat 
memoerixan informasi seperti waktu, lokasi, serta 
informasi pribadi. Marketer dapat 


113 



dengan mudah membagikan ¡nformasi 
se^U|t^rr^ r °duk kepada seluruh pelanggan dengan 


40. Alliance Marketing 



41. Reverse Marketing 

Didalam teknik marketing ¡n¡, .turnan utama bukan 
supaya marketer menean lebin 


114 


banyak pelanggan. Sebaliknya, teknik ini 


bertujuan agar. pelanggan giat, mencari.bisnis atau 
rodgk anda. Biasanya,, cara marketing ini dilakukan 
iela[ui iklan tr.adisional di tel.evisi, bilfboard, brosur, 
an juga social, media. Perpedaannya, marketing 
jiasa membuat iklan sedemikian rupa ,yang cocok 
untuk .target market, mereka, seaangkan reverse 
marketing menyediakan informasi menar k dan 


membuaf, pelanggan mencari dimana mere 
memperoléh procfuk tersebut melalui aaen te 


Ka Pisa 


agen terdekat. 


Pada tahun.2004, Dove pernah meluncurkan .Dove 
Campaign for Real Beauty. berfokus pada inti dari 
kecantikan wamta daripada 


115 




berusaha menjual produknya. Kampanye ¡ni 

membuat, lonjakan tinggi terhadap penjualan 
mereka, dan membuat Duve .membangun ulang 
image daribrand Dove itu sendiri.Pelanggan lebin 
s,uka melinat tipe iklan yang umk dan mencolok 
daripadalainnya. 


42. Telemarketing 

Hampir, setiap orang yang pernah dihubungi oleh 
telemarketmg tidak mepyukai cara , atau , metode 
mereka dalam menawarkán, produk.ke pelanggan. 
Bagajmanapun jug.a, teíemarketing .daoat berperan 
pentingdalam penjualan produk anda.Telemarketing 
adalan sebuán metoae 


116 


penjualan secara langsung dimana penjual 

atau pegawai anda me 
potensicíl untuk membe 
tersebut. 


Biasanya, cara, pendekatan dilakukan, melalui 
telepon pribadi atau bertemu secara, langs.ung 
dengan bara p,ela.nggan setelah membuarjanj 
knusus. Telemarketing luga ..dapat berupa sebuan 
rekaman suara yang aKan diputar se.cara otomatis 
di, telep.on. melalui .panngilan, otomatis. Sayangnya, 
telemarketing telan cnremehkan kemampu.annya 
dan dianggap sebagai salan saiu tekmk marketing 
paling menyebalkan yang pernan ada. 



117 



43. Free Sample Marketing 

Berbeda halnya dengan.Freebie Marketing, disini 
tester oroduk akan drberikan seca,ra gra,tis melglui 
pembeuan produk 
aibawan satu perusa 

“ “eme _ 

in ,2 botol shampoo pantene 
□Kuran buunn'i. jaai Kedepartnya,, pelánggan akan 
terpengarun untuKturut membéli kondisioner setiap 
kan mereka membeli snampoo. 



44. Direct Mail Marketing 


118 


Perusahaan akan berkomunikasi melalui 

SMS, E-mail, brosur, katalog, dan lain, sebagainya. 
Tujuann.ya, ,agar bisa menaapatkan data Seputar 
data din pe anggan dan iuga , bagaimana aktrivitas 
atau sejáran pembenan mereka. 1<Cornunikasi yang 
dibangun persama dengan pelanggan akan menrrbuai 
mereka lebin mengenaf seputar produk tersebut. 


BerjJ<ut adalab beberapa karakter, utama dari direct 

Pertama, . selurun 


maíí marketing. 

dibuat ditujukan. 
pelanggannya. Direct 
sebuatríayanan pelanggan gratis 
dapat 


?rtama, , seiurun pesan yan( 
secara langsung untuk.oan 
:t marketing menyediak 

dimana oél 


an 

ana pelanggan 


119 




menghubungi nomor telepon tertera pada 

website, ataupun produk. Selain , ¡tu, cara .¡ni 
merupakan cara urngm.digunakan oleh semua.tipe 
bisn s,, mulai dari bisms Kecií sampai perusahaan 
berskala global. 



120 


memberikan ¡klan atau katalog sesuai 
dengan kepribadian masing-masing. 



46. Personalized Marketing 

etiap pelanggan tentu memijiki.hobi dan kebutuhan 
ierbéca-beaa. Mengetanui, nal ini, beberapa 
perusahaan seperti Nrke telah 


121 



memberlakukan Personalized Marketing, 


dimana para pelanggan dapat merancang sen 


sepatu f®e ' kesuKaan 
warna serta model sepatu m 


e.ka dengan 



eíafui websité. Pelanggan 
pun.akan merasa sehanq karena dapat, memperoleh 
produk sesuai dengan “bayangan didalam pikiran 
mereKa. 


47 Affinity Marketing 

Bangunlah sebuah hubungan rekan, bisnis dengan 
perusahaan yang saling menguntunakan antara,Satu 
sama lain.,Dengan me,tode,inr perusariaan satu da,pat 
memperolen penjualan lebin banyak sedangkan 
lainnya dapat memperolen 


122 


pelanggan baru serta lebih 
memperkenalkan bisnis mereka kepada pelanggan. 


48. Cult-tural Marketing 

Lebih dikenal sebagai cult marketing, disini 
para, marketer akan me;ngaplikasikan , sebuah 
arinsip jímu sqsial yang dapat meraih berbagai 
karakíeristik .pelanggan lanpa membeda-beaakan 
atau meng.elompo'kKan mereka kedalam kategori 
tertentu. Disini,, setiap pelanggan dianggap setara 
dan memiliki kebutuhan serupa. 


49. Humanistic Marketing 


123 




Setiap manusia tidak akan pernah merasa 

pgas.dan selalu merasa kurang depgan apa yang 
aimmki sekarang. Tekmk marketing iqt memisankan 
antara, kebutunan utama seoerti Tnakanan. tempat 
tmggal, baja kebutunan, social ,dan juga kebutuhan 
prioadi. Jadi, ,para marketer dapat, rnenyampaikan 
fungsi produk secara tepat kepada setiap target 
market mereka. 


50. Guerrilla Marketing 

Teknik ¡ni , memanfaatkan, . kerumunan banyak 
qrang serta kreatifitas agar, biaya marketing va.ng 
dikeluarkan tidak besar dan terjangkau. uisini, 
para marketer berusana membuat para calón 
pelanggan oaru 


124 


merasa kaget dengan produk, jasa, dan 



51. Brand Lover Marketing 

Konsep. ini bertujuan untuk mengga 
marketing tradisiónal yang sudan u 
Lovers, dapat menyelamatkari sebuah p 
yang ketenarannya, mulai pudar.Coba 
cara,agar brand anda dicintai oleh para 
Tidak mudan dalarn menciptakan Branc 
namun nasil yang akan didapatkan.sepao 
oeriuanaan anda. Rasa loval dari 


ntikan cara 
ama., Brand 
produk lama 
a cari sebuan 

aelanggan. 

Loyer ini, 
an dengan 


125 



para pelanggan akan membuat mereka 

merasa. memjliki brand tersebut dan tidak akan 
melirik brand lainnya. 


Secara keseluruhan, , teknik-teknik marketin^ 


cocoK uniuK perusanaan, cooa 
sebetuínya tujuan perusanaan 
Kemudian,oaru, adaptasjka 
dan sesuaikan .denqan kebu 


ebutuhan 


cííb< 
marketin< 


an 


mart’etíncj yang baik. 


atlah bahwa bisms tidak 


n, perusanaa 

akan laku tekml 


126 


